


EPISODE 101 
SILVERSTARS (1) 


DUH, ADA VA 
ORANG SEPERTI 
INI? 





KALAU MAU 
KENCAN BUTA, 
HARUSNYA DATANG 
TEPAT WAKTU 
DONG. 


SEDANG 
APA SIH ORANG 
INI SEBENARNYA?! 


HALO, 
ANDA NONA 
PARK? 








SUDAH 
MENUNGGU N, 

LAMA YA? SOALNYA 
SAYA BARU 


DATANG. 








KALAU GITU 
SAYA KENALKAN 


DIRI SAYA. 
NAMA SAVA 
POONG DOHK. 
1 TAHUN INI UMUR 
| 72 TAHUN. 

















YA AMPUN..., 
L | TAPI SAYA UMUR 
74 TAHUN. 


TAPI KARENA KITA 
BERDUA SAMA-SAMA 
SUDAH TUA, AKU TIDAK 
AKAN MEMANGGIL 
ANDA KAKAK. 








HEHE, TERNYATA DIBANDING DUGAAN BERJALAN LANCAR JUGA. 
KALAU GITU MARI KITA MULAI PEMBICARAAN RINGAN. 
















KEMARIN 
ANDA NONTON 
KONTES NYANYI 
NASIONAL? 





МА~! 
SAYA SELALU 
MENONTON 
TU~. 












PERGELANGAN 

TANGANNYA 
KRAM YA? 
COBA SINI. 






EH? 
ADUH, LAKI- 
LAKI SEKALI-. 


TIDAK APA-APA. 
KALAU DIBEGINIKAN 
PERSENDIANNYA 


WAH, 
RASANYA 
JADI ENAK 


LALU BIAR JADI LEBIH DEKAT, 
BERIKAN SEDIKIT SKINSHIP—/ 















HOHO-, TUAN 
DOHK TAHU BANYAK 
YA, SEPERTINYA TIDAK 
ADA YANG TIDAK 
DIKETAHUI-. 

















...KALAU RUMAH? 
RUMAH PASTI 
PUNYA DONG? 


AH, SAYA TINGGAL 
DI APARTEMEN 
KECIL DEMI 
MIMPI SAYA-. 












MAAF. SUDAH 
MAU JAM MALAM 
SAYA. SAYA SUDAH 
HARUS PULANG. 








JA, JAM MALAM? 
MAKSUDNYA 
APA...?! 


KELUARGA SAYA 
SANGAT KETAT. 
AYAH SAYA JUGA 
MASIH HIDUP. 








NGOMONG- 
NGOMONG ORANG 
ITU, APA DIA BAIK- 





SIAPA LAGI? 
TETUA DOHK 
YANG TINGGAL 
DI ATAS ITU. 








FUUH, ORANG ITU 
KENAPA DINGIN SEKALI 
YA? TIDAK MENGHUBUNGI 
TEMAN-TEMAN KAMPUNG 
HALAMANNYA. 









TUAN YU TIDAK 
PENASARAN? PADAHAL 
ANDA DEKAT SEKALI 
DENGAN TETUA DOHK. 


FUH, JANGAN 
NGOMONG HAL 
NGGAK BERGUNA. 
SEKARANG 
GILIRANMU. 


AH, ADA APA 
HEBOH BEGITU? 





SOONI..., DIA 
PERGI KE SEOUL 
UNTUK MENCARI 
POONG БОНК!! 








SEKARANG 
JUGA..., BELI 
TIKET KERETA! 





KITA, SILVERSTARS 
AKAN PERGI 
KE SEOUL-!! 













KOTA SEOUL 
YANG DITINGGALI 
POONG... 





WeB Baca komik di LINE WEBTOON 
TOON untuk mendukung komikusnya! 
www.webtoons.com 


